Apa Itu Periode Feng Shui? 


Nelson S Gunawan 


Periode feng shui bukanlah sesuatu yang diketahui oleh kebanyakan orang awam yang 
tertarik dengan feng shui. 


Anda akan sering mendengar saya menyebutkan hal ini: Metafisika Tiongkok tidak akan 
mungkin terjadi jika Anda tidak dapat mengukur waktu. 10 Batang Surgawi, 12 Cabang 
Bumi, dan 9 Bintang yang selalu Anda dengar dalam feng shui semuanya digunakan 
untuk mengukur waktu. Hal ini, pada masa lalu, dianggap sebagai hal yang wajar 
karena masyarakat hidup di zaman tanpa jam dan waktu diukur dengan melihat jam 
langit di langit yang terdiri dari bintang-bintang dan planet-planet. 


Bayangkan saat jam belum ditemukan — bagaimana Anda tahu berapa lama satu 
tahun? Atau sebulan, minggu atau hari? Anda melihat ke matahari, planet-planet dan 
bintang-bintang. Contoh mudahnya: 9 Bintang adalah Biduk, dan bergantung pada arah 
yang ditunjuk Biduk, kita akan mengetahui waktu dan musim saat itu. 


Periode Feng Shui adalah siklus 20 tahun, namun siklus 20 tahun ini hanyalah salah 
satu bagian dari siklus yang lebih besar. Anda dapat menganggap satu “Periode” 
sebagai satu siklus kecil. 


E7 — & 1864 £ - 1883 # A,Ezsxsit | PERIODE 1 
ET ZZ 1884 4 - 1903 # PHz | PERIODE 2 
tx ZZ 1904 Ẹ — 1923 £ Piru | PERIODE 3 
AT Wiz 1924 Ẹ — 1943 Ẹ AZEsgsit | PERIODE 4 
P TZ 1944 £ - 1963 £ HAF% | PERIODE 5 
H A2 1964 £ - 1983 £ Hra | PERIODE 6 
Tx tZ 1984 4 — 2003 £ ATEersxsit | PERODET 
T7 Ng 2004 ££ — 2023 Ẹ PAREZ% | PERIODE 8 
Tx hi 2024 Ẹ — 2043 FF Hra% | PERIODE9 


Siklus Besar Feng Shui 180 Tahun 


Anda akan sering mendengar istilah san yuan jiu yùn (—- 3tAiz) dalam feng shui, yang 
mengacu pada tiga siklus besar (yuan 7t) dan 9 siklus kecil (yùn iz). 


Satu siklus besar, yuan (3), terdiri dari tiga siklus kecil. Satu siklus besar adalah 60 
tahun. Satu siklus kecil, yun (iz), sama dengan 20 tahun. Satu siklus penuh adalah 180 


tahun. Mari kita uraikan angka-angkanya dan pahami mengapa setiap siklus diberi 
durasi tertentu: 


e Siklus Kecil 20 Tahun (iz): Hal ini disebabkan oleh Konjungsi Besar planet 
Yupiter dan Saturnus, yang, sebagai informasi saja, selalu menjadi bagian dari 
astrologi Tiongkok. 

e Siklus Utama 60 Tahun (35c): Siklus utama 60 tahun mewakili siklus berusia 
enam puluh tahun yang kami gunakan dalam ketepatan waktu Tiongkok, yang 
merupakan sistem X-- H7 Anda. Ini adalah penanda nominal di kosmos. 
Mereka juga melacak posisi relatif Bumi antara Matahari dan Jupiter karena 
Jupiter memunculkan 12 Zodiak, karena membutuhkan waktu 12 tahun untuk 
mengelilingi Bumi. 

e Siklus Super 180 Tahun (—-73t/uiz): Alasan mengapa siklus super/penuh adalah 
180 tahun hanyalah ekstrapolasi dari siklus kecil 20 tahun dan 9 Trigram yang 
kita gunakan dalam metafisika Tiongkok (9 x 20 = 180). 


Bagaimana 9 Trigram diterapkan dalam feng shui adalah kompleks lain yang 
memerlukan posting blog terpisah, jadi saya tidak akan membahasnya untuk saat ini. 
Semua orang harus tahu betapa pentingnya 9 Trigram dalam penerapan feng shui 
karena secara harfiah ada dalam setiap teknik feng shui, namun yang gagal dipahami 
orang adalah mengapa dan bagaimana penerapannya karena tidak sesederhana 
melapiskan kotak 9 kotak pada setiap benda. ingin menganalisis. Masih banyak lagi hal 
ini dan hanya bisa dijelaskan melalui astronomi feng shui. Mungkin agar semua orang 
bisa mengintip ke dalam pikiran saya: 9 Trigram pada dasarnya membantu kita 
memahami astronomi dengan lebih baik dan lebih akurat. 


Apakah kita berbicara tentang siklus 20, 60, atau 180 atau tidak, yang coba dilakukan 
oleh para bijak dan astrolog Tiongkok di masa lalu hanyalah melacak dan menghitung 
waktu karena seperti yang saya katakan sebelumnya, jika kita tidak dapat menghitung 
waktu, kita tidak bisa mengamati pola dan siklus. Jika kita tidak dapat mengamati pola 
dan siklus, kita tidak dapat mempelajari hukum yang mengatur dunia kita. 


Setiap kali Anda melihat angka dalam metafisika Tiongkok, selalu ada alasannya, yang 
selalu mengacu pada pengukuran waktu. 


Keyakinan yang dianut oleh industri adalah bahwa Periode 9 feng shui dimulai pada 
tahun 2024. Siklus besar saat ini dimulai pada tahun 1864, dan kita akan berada di 
Periode 9 pada saat tahun 2024 tiba, dengan siklus besar setiap 20 tahun berlalu. 
Periode 9 yang dimulai pada tahun 2024 merupakan jawaban buku teks atas 
pertanyaan “Kapan Feng Shui Periode 9 dimulai?”. 


